PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH 


KABUPATEN TULUNGAGUNG 
Sekretariat : Jin. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 
Telp. (0355) 321813 Fax. (0355) 382940 Website : www.bkd.tulungagung.go.id 


PENGUMUMAN 
NOMOR : 28/PANSEL-TA-SEKDA/XI!/2023 


HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN 2023 


Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tulungagung dengan ini menetapkan sebagai berikut: 

1. Daftar nama 3 (tiga) terbaik Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung (sesuai abjad), sebagai berikut: 


ANANG PRATISTIANTO, S.T., M.Si. 
. | SOEROTO, S.Sos., M.M. 
Drs. TRI HARIADI, M.Si. 
2. Peserta sebagaimana tersebut diatas wajib mengikuti Tes Kesehatan yang akan 
dilaksanakan pada: 


hari : Rabu 

tanggal : 27 Desember 2023 

pukul : 09.00 WIB s.d. selesai 

tempat : RSUD ar. Iskak Kabupaten Tulungagung 
catatan 1 a. Peserta diharapkan hadir tepat waktu, dan 


b. Peserta diharuskan puasa mulai Selasa malam pukul 22.00 WIB s.d. 
dilakukan pemeriksaan. 


3. Keputusan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Tulungagung, 21 Desember 2023 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 


Prof. DR. Drs. ABDULLAH SAID, M.Si 


